Sebagai rahmat bagi alam semesta 

Allah Ta’ala mengutus nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi 
seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang 
dewasa, bahkan Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi orang-orang yang 
belum beriman kepadanya. Rahmat ini dapat kita lihat dengan jelas pada 
sikap dan perbuatannya semasa hidup. Dan yang sangat menonjol adalah 
ketika beliau mengajak kaumnya -sebagai bentuk kasih sayangnya kepada 
mereka- kepada Islam namun mereka mendustakannya dan mengusirnya 
dari Mekah serta berusaha 




